Membuat Kulit Risoles Dengan Cara Mudah, Lengkap Beserta Gambarnya 


Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat kulit risoles dengan cara yang 
mudah. 



Bahan-bahan yang dibutuhkan 

• 100 gram tepung terigu protein sedang 

• 1/4 sdt garam halus 

• 1 butir telur 

• 250 ml susu cair 

• 1 sdm margarin, lalu lelehkan Cara Membuat 














• Siapkan wadah untuk membuat adonan 

• Masukkan tepung terigu, garam, telur, margarin yang telah dilelehkan dan susu cair 

• Aduk adonan hingga rata 

• Panaskan teflon 

• Ambil adonan secukupnya , bisa menggunakan sendok sup atau sebagainya 

• Tuangkan ke atas teflon dan dadar tipis 

• Masak hingga menjadi kering 

• Kemudian angkat, lakukan hingga adonan habis 

• Kulit risoles sudah dapat digunakan 

Demikianlah tips kita kali ini, membuat kulit risoles tidak begitu sulit, kulit ini pun bisa Ibu 
langsung sajikan dengan kuah kari atau cuko palembang, dan ini menjadi satu buah sajian 
lain yang patut juga untuk dicoba. Ikuti terus Resep Dapur Resepi dan terimakasih. 




